| | Poiti | Korupsi | Bisnis | Nasional | Metro | Dunia 

















Teknologi | Sport | Bola 





Senin, 20 September 2010 | 07:49 WIB VIDEO FOTO U-REPORT SURAT 


Dunia 


Terry Jones Keras Kepala 


Pemimpin suatu sekte kecil evangelis ini tidak mengindahkan seruan 
panglima militer AS 


RABU, 8 SEPTEMBER 2010, 14:32 WIB 


Renne R.A Kawilarang, Denny Armandhanu 


VIVAnews - Gelombang protes yang berdatangan 
dari seluruh dunia dan dari dalam negerinya tidak 
membuat Terry Jones mengurungkan niatnya 
untuk tetap melakukan aksi bakar al-Quran. 
Bahkan dia tidak mengindahkan seruan panglima 
militer (Amerika Serikat) di Afganistan yang 
mengatakan tindakannya akan membahayakan 
tentara AS di sana. 


Jones, pendiri sekte Dove World Outreach Center, 


Terry Jones (AP Photo/John Raoux) 


di Kota Gainesville, negara bagian Florida, 
menyebut gerejanya sebagai tempat ibadah 
perjanjian baru, karismatik dan non-denominasi. 
Di depan gerejanya berjejer papan-papan BERITA TERKAIT 
bertuliskan “Islam of the Devil,” yang juga Menlu As Tolak Bencana pembakaran 
merupakan judul buku yang ditulisnya. Quran 

Eggi Sujana: Gereja Juga Kecam 
Jones mengaku prihatin mendengar keluhan Rencana Itu 
komandan tentara AS di Afghanistan, David AS: Pembakar Quran Sama dengan 
Petraeus, yang khawatir akan keselamatan anak Teroris 9/11 
buahnya jika aksi itu tetap dilancarkan. Namun, Jaksa AS: Aksi Bakar Our'an Idiot: 
Jones tetap keras kepala akan melancarkan Berbahaya 


aksinya dan mengatakan Mereka akan Umat Kristen dan Yahudi Tolak Bakar 


mengirimkan doa bagi para tentara AS di Qur'an 


Afghanistan. 


“Kami akan terus maju. Kami sebenarnya sangat, sangat, sangat prihatin, tentu saja, dan kami 
menanggapi kata-kata komandan dengan serius. Kami jelas akan berdoa tentang hal itu. Kami 
telah menetapkan sikap kami dan bersamaan dengan itu, kami kan mendoakan mereka,” 
ujarnya seperti dikutip dari laman stasiun televisi Fox. 


Jones mengatakan jika terjadi sesuatu pada tentara Amerika maupun warga Amerika lainnya 
akibat aksinya, maka dia dan gerejanya lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab. 


“Kami tidak akan bertanggung jawab, kami hanya bereaksi menentang kekerasan yang 
memang sudah ada di agama itu (Islam),” ujarnya. 


“Inilah waktunya untuk bangkit, inilah waktunya untuk mengirimkan pesan kapada para Islam 
radikal bahwa kita tidak menoleransi tindakan mereka,” lanjutnya. 


Jones mengatakan bahwa gereja-gereja di seluruh Amerika telah mendukung aksinya, namun 
dia tidak bisa menyebutkan nama-nama gereja tersebut. 


Semenjak dia mengumumkan berencana untuk membakar al-Quran pada tanggal 11 
September, gerejanya telah menerima pesan yang mengutuk dan mengecam rencana 
tersebut. Tidak hanya itu, ancaman demi ancaman juga diterima oleh mantan manajer hotel 
yang pernah bertugas sebagai misionaris di Eropa selama 30 tahun ini. 


Agen FBI juga telah mengunjunginya untuk mendiskusikan masalah keselamatannya. Jones 
mengaku menerima lebih dari 100 ancaman dibunuh, sejak saat itu pula dia memutuskan selalu 
membawa pistol kaliber 40 di pinggangnya. 


Otomotif | Showbiz 














Pro Kontra Obama Pecat Jenderal 
Pembangunan Masjid Bintang ... 














Sorot | Analisis | Makan | Forum | Lebaran 
MOBILE MUSIK ENGLISH SITE INDEKS LOGIN 
DARI YAHOO! 


Kios OVI Nokia - Aplikasi Peta 

Download berbagai aplikasi Peta ke ponsel Nokia kamu. 
Lihat sini. 

kios.ovi.co.id 


Nokia Cell Phone Online 

Momen Tak Terlewatkan dengan Ponsel Nokia. Temukan 
Model Terbaru. 

www.Nokia.co.id/phones 


Trade Forex from 10 $ 
Fully regulated broker, 24 hr support, unlimited demo. 
www.AtlaseForex.com 


Terpopuler Unggulan Terkomentari 


13 Anggota Sekte Bunuh Diri Ditemukan di LA 
Israel Gempur Gaza pada Idul Fitri 


TERBARU DI FORUM 


Perang Dunia Ke-3 dimulai 2010-2016 ( Bangkit 
Sang Raja dari Utara ) 


Badai MATAHARI diperkirakan muncul 2011 
-2012 


Inilah Pembantaian Terbesar Di Dunia Sepanjang 
Sejarah 


Hidup Lagi Setelah Mati Beku 


Kekuatan Militer Indonesia Peringkat Ke-14 di 
Dunia 


VIDEO 





Gerejanya, Dove Outreach Center, adalah sebuah sekte yang terlepas dari semua denominasi 


Kristen. Gereja tersebut mengikuti tradisi Pantekosta, yang meyakini bahwa Roh Kudus dapat 


menjelma di zaman modern seperti sekarang. Penganut Pantekosta biasanya mengklaim 


peperangan melawan kekuatan setan. 


Tampilan gereja yang dipimpin Jones tidak ubahnya sebuah gudang ketimbang tempat 


peribadatan. Bangunan batu dengan salib besar menyala menghiasi bagian depan gedung yang 


berdiri diatas lahan seluas 8.000 m2. Jones dan istrinya, Sylvia tinggal di tempat ini. Tempat ini 


juga menjadi tempat penyimpanan perabotan yang mereka jual di situs jual-beli eBay. (adi) 


e VIVAnews 


KOMENTAR 


kifniman 
09/09/2010 


dada 
09/09/2010 


Om Sammy 
09/09/2010 


heri tarigan 
09/09/2010 


lamellong 
09/09/2010 


Indonesia 
Sejati 
09/09/2010 


rendy 
09/09/2010 


permadi 
09/09/2010 


test aja 
09/09/2010 


ahadi 
09/09/2010 


Rating pilih Rate 


Astaghfirullah hal adzim, Ya Allah SWT kami hanya makhluk yang lemah dan 
tidak berdaya tanpa kehendakmu.. Ya Allah SWT jauhkanlah kami umat 
muslim dari fitnah dan tipu daya orang kafir.. semoga terry jones lekas cepat 
bertobat & bs masuk islam... Amien.. 


e Balas 


sebelum dia bakar al guran , mari kita bakar kumis ama palenya si jones yg 
botak duluan 


e Balas 


Terry, you in danger position man. Your life be shorted 


e Balas 


ini orang lagi frustrasi berat. punya otak gak digunakan utk berfikir. para 
ilmuwan aj sepakat kalo al guran sumber pengetahuan universal 


e Balas 


gimana kalo hal serupa terjadi pada kitab sucinya 


e Balas 


Tenang kita bales aja di tgl 17 agustus sebagai peringatan kemerdekaan dari 
penjajahan belanda / inggris yang nasrani. Toh nenek moyang kita yang 
muslim juga banyak yang mati karena mereka... ayo kita memulainya.. 


e Balas 


si jones mah goblog.........o.oo.ooo. mo. hayang jadi suluh naraka meureun.... 


e Balas 


pendeta bully setiap bepergian bawa bedil,berarti penakut juga,tuhan juga 
marah,atas perbuatannya... 


e Balas 


test aja dih gw pngen liad azab apa yang allah berikan kepada tuh 
orang..mungkin tuh orang bakal jadi tikus...wkwkwkkwkwk. kgk sabar gw 
nugguin hal itu. jadi kita bs mengambil contoh dari dia klo kena azab dari 
allah kek firaun aja gitu.. 


e Balas 


teri jual Islam beli........ 


e Balas 


KIRIM KOMENTAR 


Nama 


Email 





Pemasang Bom di 
New ... 


Dapatkan berita terbaru melalui 


SSILEFB VIVAnews di facebook 





Komentar 


259 Karakter 


ngt h 


Silahkan mengisi kode pengaman yang sesuai dengan gambar di atas. 


Kirim 


“Jika anda member Vivanews, silahkan Login atau Daftar 


Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Lowongan 
Copyright @ 2010 PT. Visi Media Asia - News & Community Portal 


| Home 


Bola 


| Politik 
Otomotif 


Email Alert 
Korupsi | Bisnis 
Showbiz | Kosmo 


SMS News 
Nasional | Metro 
Sorot | Analisis 


Desktop Alert 


Dunia 


Fokus 


Teknologi 


Forum 


RSS 


Sport 


Lebaran 


